UJIAN TENGAH SEMESTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
100 MENIT 


Petunjuk Pengerjaan 


1. 


a ti 


Kerjakan secara jelas dan DENGAN ALASAN YANG RINCI 

Jawaban DITULIS TANGAN 

Tiap lembar jawaban (tiap halaman) diberi Nama Mahasiswa 

Hasil Pekerjaan diunggah dalam 1 file dan beri nama file seperti nama file pada soal 
Pengunggahan jawabandilakukan di GC dan harus tepat waktu 

KETERLAMBATAN PENGUMPULAN ADA PUNISMENT PENGURANGAN NILAI 


Perhatikan Cerita Berikut Inı. 

Bu Rahayu seorang guru matematika di SMP N 4 Satu Atap Kedungjati. Beliau akan mengajarkan materi pada kelas VIII semester 2, yaitu luas permukaan Kerucut. Bu Rahayu 
mendesain perencanaan pembelajaran sebagai berikut: 

Pendahuluan 

Guru memastikan seluruh peserta didik siap mengikuti pembelajaran. 

Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

Guru menayangkan video kegiatan sehari-hari yang ada kaitannya dengan materi luas permukaan Kerucut 

Guru memotivasi siswa dengan memanfaatkan tayangan video tersebut. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru melakukan orientasi pembelajaran dengan menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dan teknik penilaian yang akan digunakan selama pembelajaran 
Kegiatan inti 

1. Guru memberikan informasi terkait unsur-unsur kerucut 


DURADO 


garis UO disebut 
tinggi kerucut (t) 








ini adalah garis 
pelukis kerucut (s) 


paris OR adalah 
y aril Gas kerucut 


R 


bibik O pusat “kerucut / berbentuk 
lingkaran lingkaran 


2. Melalui tanya jawab guru menggali informasi terkait jaring-jaring kerucut 


7. 
8. 


Penutup 





Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok kecil secara heterogen untuk mendiskusikan permasalahan yang diberikan pada LKPD yaitu menemukan rumus luas permukaan 
kerucut 

Sebelumnya tiap kelompok diberi model-model kerucut yang terbuat dari karton dan gunting oleh guru 

Secara berkelompok dengan berdiskusi menyelesaikan LKPD peserta didik menemukan rumus luas permukaan Kerucut. Pada kerja kelompok ini peserta didik dianjurkan 
memanfaatkan semua referensi-referensi yang ada (buku referensi atau internet) 

Salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain menanggapi 

Guru memberikan umpan balik terhadap diskusi yang telah dilakukan siswa 

Guru memberikan beberapa Latihan untuk memperkuat pemahaman siswa terkait luas permukaan Kerucut. 


1. Guru memberikan penilaian individu melalui tes uraian 

2. Guru dan siswa melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran dan menyimpulkan manfaat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

3. guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Peserta didik di beri tugas mengerjakan 1 soal berbentuk HOTS terkait 
luas permukaan Kerucut dan pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 


Berdasar cerita di atas jawablah Pertanyaan Berikut ini secara rinci dan detail !! 


l. 


Dalam Teknologi Pembelajaran terdapat beberapa kawasan, salah satu diantaranya adalah Kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah tindakan menggunakan 
metode pembelajaran dan model pembelajaran, bahan ajar, peralatan pembelajaran dan media pembelajaran untuk meningkatkan suasana pembelajaran. 

a. Menurut Anda perencanaan Pembelajaran Bu Rahayu tersebut menggunakan metode pembelajaran apa saja? berikan alasan yang jelas dan rinci! 

b. Menurut Anda media pembelajaran apa saja yang digunakan Bu rahayu dalam Perencanaan tersebut? Beri alasan yang jelas dan rinci 
Penilaian merupakan salah satu Kawasan pada teknologi pembelajaran. Salah satu manfaat penilaian adalah untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 
terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. Salah satu kegiatan yang dilakukan bu rahayu untuk melakukan penilaian adalah dengan 
memberikan tugas 1 soal berbentuk soal HOTS 

a. Apa yang anda ketahui tentang soal HOTS dan bagaimana karakteristik soal HOTS itu? 

b. Coba bantu Bu rahayu mendesain 1 soal berbentuk HOTS tentang rumus luas permukaan Kerucut! Kenapa soal yang Anda desain tergolong HOTS? 
Menurut Anda Pembelajaran yang dilakukan Bu Rahayu dipengaruhi teori belajar Behaviourisme atau tidak? Jika ya tunjukkan langkah pembelajaran yang 
mana dan beri alasan yang detail dan rinci! 

Apakah Perencanaan pembelajaran yang dibuat bu Rahayu merupakan pembelajaran bermakna? Beri alasan terhadap pendapat Anda Tersebut! 

Menurut Anda Pembelajaran yang dilakukan Bu Rahayu dipengaruhi teori belajar Konstruktivisme atau tidak? Jika ya tunjukkan lan gkah pembelajaran yang 
mana dan beri alasan yang detail dan rinci! 

Bu Rahayu dalam pembelajaran tersebut ingin menggunakan LKPD. LKPD ini didesain bu Rahayu untuk memandu siswa menemukan luas permukaan 
Kerucut. Dalam LKPD tersebut bu rahayu ingin siswa menemukan rumus tersebut melalui langkah-langkahnya Bruner, yaitu Enaktif, Ikonik, dan simbolik. 
Coba Anda bantu bu Rahayu untuk mendesai LKPD tersebut. 

Pada Perencanaan pembelajaran yang didesain bu rahuyu tersebut apakah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran? Jika ya Berikan alasan yang lengkap dan 
Rinci terkait jawaban Anda tersebut 


